KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN SIMEULUE 


Di 
CALON WAKIL BUPATI 
Dr. AMIN HARIS, M.Pd. 


CALON BUPATI 
AFRIDAWATI 


PARTAI PENGUSUL 
VISI 


SIMEULUE ATE FULAWAN MENUJU TAHAP 
TINGGAL LANDAS TAHUN 2029 


MISI 


e Transformasi pembangunan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berdaya saing global. 

e Melaksanakan pembangunan infrakstruktur umum 
jalan dan jembatan serta sarana prasarana publik 
secara berkelanjutan. 

e Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 
atau good governance dan islami. 

e Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kreatif 
kecil dan menengah. 

e Membangun kerjasama dengan stakeholder 
sebagai wujud sinergisitas percepatan 
pembangunan Simeulue. 


DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 


KABUPATEN SIMEULUE PILKADA TAHUN 2024 


CALON BUPATI 
MOHAMMAD 
NASRUN M, S.H., M.H. 


PARTAI PENGUSUL 


CALON WAKIL BUPATI 
NUSAR AMIN, S.Pd. 


PKS emnon 


VISI 


MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT 
DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI 
BIRU TAHUN 2030 


MISI 


e Penegakan syariat islam dan penguatan nilai-nilai 
keislaman dalam kehidupan masyarakat. 

e Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan 
berkelanjutan. 

e Mitigasi risiko bencana dan penguatan ketahanan 
daerah. 

e Diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata 
bahari dan ekonomi biru. 

e Peningkatan kualitas pendidikan dan 
pengembangan SDM berbasis ekonomi biru. 

e Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan 
ekonomi wilayah tertinggal. 

e Peningkatan iklim investasi dan pengembangan 
pariwisata. 


Kip-simeulue.kpu.go.id 


CALON BUPATI 
AHMADLYAH, S.H., M.M. 


CALON WAKIL BUPATI 
IRWAN 
SUHARMI, S.E., M.Si. 


PARTAI PENGUSUL 


VISI 


MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG MAJU, UNGGUL, 
MERATA, MANDIRI, RELIGIUS, DAN HIJAU. 
(SEMUT MERAH) 


MISI 


e Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
berdaya saing dan memperkuat nilai-nilai agama. 

e Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui 
zonasi yang strategis dan berdaya saing. 

e Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui 
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. 

e Mempercepat pembangunan infrastruktur yang 
merata, ramah lingkungan, dan berbasis tata ruang. 

e Meningkatkan reformasi birokrasi untuk pelayanan 
publik yang efisien dantransparan. 


f KIP simeulue KipSimeulue 


X Kip Simeulue 


CALON BUPATI 
ERLI HASIM, S.H., 
S.Ag., M.I.Kom. 


PARTAI PENGUSUL 


CALON WAKIL BUPATI 
NURHAYATI 


PBB PKB| & 


VISI 


TERWUJUDNYA MASYARAKAT SIMEULUE YANG 
ADIL, SELARAS, HARMONI DAN SEJAHTERA 
BERDASARKAN NILAI — NILAI SYARIAT 


MISI 


Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis 

pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber 

daya alam. 

eningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

islami, unggul, dan berdaya saing. 

eningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, transparan, tertib, dan akuntabel. 

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang 

rukun dan harmonis dengan pengamalan nilai — 

nilai syariat Islam. 

eningkatkan infrastruktur dasar, kepemudaan, 
dan olahraga. 

e Peningkatan mutu kesehatan. 


e 


d kip.simeulue 


CALON BUPATI 
H. MAWARDI. R, S.IP. 


CALON WAKIL BUPATI 
YUSRAN, S.P. 


PARTAI PENGUSUL 


VISI 


SIMEULUE BANGKIT, BERINTEGRITAS 
DAN MANDIRI 


MISI 


e Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar 
masyarakat Simeulue. 

e Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian 
berbasis sumber daya alam dan UMKM. 

e Memperkuat sumber daya manusia yang cerdas dan 
sehat. 

e Kepastian pelayanan kepada seluruh masyarakat 
Simeulue. 

e Pembangunan dan pengembangan infrastruktur 
secara merata dan tepat guna. 

e Membangun dan mengembangkan ketahanan 
pangan. 

e Mengembangkan dan melestarikan budaya, 
kesenian, dan olahraga. 

e Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai 
nilai-nilai islami. 


